WEBTOON "BASTARD" 
ADALAH KARYA FIKSI DENGAN 
MUATAN DEWASA DAN BERTEMA 
PEMBUNUHAN. BAGI YANG BERUSIA 
DI BAWAH 17 TAHUN 


DAN TIDAK NYAMAN DENGAN 
KONTEN TERSEBUT, DIHARAPKAN 
KEBIJAKSANAANNYA UNTUK TIDAK 

MEMBACA WEBTOON INI. 








AKU TIDAK 
SABAR MENGULUR- 
ULUR, JADI AKU AKAN 
LANGSUNG KE 
INTINYA SAJA.. 











JADI ITU KAU..... 





APAKAH KAU 


YANG MEMBUNUH | 
KELUARGAKU? | 











рю? 


YOUNG CHAN HWANG / 
CARNBY KIM 


AKU BERTANYA 


PADAMU. 





APAKAH 
KAU, ORANG..... 


MEMBUNUH 
KELUARGAKU?! 





KAU ITU 
NGOMONG APA, 


SIH? 





PERLAHAN- 
LAHAN INGATANKU 
AKAN SAAT ITU 
MULAI KEMBALI. 


BAYANGAN 
SAMAR YANG MELIHAT 
KE BAWAH, PADAKU 

DARI JALAN ITU 





LALU WAJAH 
| DENGAN MASKER 
YANG DITARIK 
KE BAWAH, p 


TERSENYUM 
JAHAT DI BALIK 
BAYANGAN. 





SEKARANG AKU 
MENGINGATNYA 
DENGAN JELAS. 


ITU BENAR- 
BENAR KAU. 














AKU TIDAK 
TAHU APA YANG 
KAU BICARAKAN, 
MANNY. 


SAYANG SEKALI 
// BAHWA KELUARGAMU 


の 


BERAKHIR SEPERTI ITU, 


TAPI KENAPA KAU 
MELAKUKAN INI 
PADAKU? 





LEPASKAN 
AKU. 


M 


AKU TAHU 
KAU AKAN 
MENGATAKAN 
ITU. 








i Z = 
> E 
























TUNGGU, 
JANGAN LAKU- KENAPA 
KAN INI!! KALIAN BER- 
DUA MELAKU- 
KAN INI?! 

















HEI, MANNY! 
AKU SAMA SEKALI 
TIDAK ADA HUBUNG- 
ANNYA DENGAN APA 
YANG TERJADI PADA 
KELUARGAMU, 


TN 


SCHE 


KUMOHON, 
JANGAN LAKU- 
KAN INI!!! 





SET! 










BA... BAIKLAH 
AKU TIDAK TAHU 
ALASANNYA, TAPI 

KATAKAN SAJA KAU 

MENCURIGAIKU, 








INI TIDAK TEPAT. 
AKU LEBIH MEMILIH 
DIINVESTIGASI 


DENGAN LAYAK. INI TIDAK 









ITU TETAP 
TIDAK MEMBENAR- 
KAN PERBUATAN- 
MU INI! 








M 








CARA KAU 
BICARA!!!! B 








TAP 












TUAN, TOLONG 
BANGUNKAN DIA 
UNTUKKU. 





APA 


BUKTIMU?!! 


” 





BUKTI 
BAHWA AKU 


MELAKUKAN ITU 
PADA KELUARGA- 
MU..... 





ж Z 4 VA 


KAU SENDIRILAH 
YANG AKAN 
MEMUNTAHKAN... 








AKU PASTI 
AKAN TETAP 
MELAKUKAN INI 
PADAMU, KOK, 
ENTAH KAU SUDAH 
MEMBUNUH 
KELUARGAKU 
ATAU TIDAK. 


....SEJUJUR- 
NYA, 





KARENA 


KAU, KAN, 
MEMANG SEORANG 
PEMBUNUH. 








| 
(E A 0 
v 

















AKHIRNYA 
KAU MENUNJUKKAN 
WARNA ASLIMU 
JUGA. 


(N) 


HEHEHE, 
SI PENEGAK 
KEADILAN 


SUDAH TIBA. INILAH DIA, 
SI PENEGAK 








TENTU, 

....TOLONG, KATAKAN SAJA 

BANGUNKAN AKU MEMBUNUH 
DIA. 


MEREKA SEMUA. 
HEHEHEHEHE-!! 


SEJAK KAU.. 
BERTEMU JIN 


KAU PASTI 
BERPIKIR, KAU ITU 
SEPERTI SEORANG 

PAHLAWAN. 




























KAU SANGAT 
MAHIR... DALAM 
HAL MENYIKSA 
SEPERTI INI. 










KAU MEMANG 
BENAR-BENAR MAHIR 
DALAM HAL INI. KURASA 
KARENA KAU PEM-BULLY 
YANG SUDAH SERING 
MELAKUKAN HAL 
MACAM INI. 





DENGAR BAIK- 


ВАК, МАК. 











'MEMUKUL 
ORANG DAN 
MENUSUK 
ORANG 


= ^ 
(T) PADA 
DASARNYA 


ADALAH 
SAMA.' 





— 
e =m 














APA 
KAU TAHU... 
BERAPA BANYAK 
ORANG YANG SUDAH 
DIBUNUH AYAH- 
MU? 






APA KAU TAHU 
BERAPA BANYAK 
TULANG PUNGGUNG 


KELUARGA SEPERTI 
MEREKA YANG 
MATI? 





ORANG-ORANG 
TAK BERDOSA ITU, 
YANG BEKERJA UNTUK 
AYAHMU YANG 
SOMBONG... 






ORANG-ORANG 
YANG MATI-MATIAN 
BERGULAT UNTUK 
MENJAGA KELUARGA 


MEREKA DARI 
KELAPARAN 


に 
( 












AYAH SI 
BERENGSEK INI 
MEMBUNUH 
AYAHKU!! 


DAN MUNGKIN 
TIDAK TERPIKIR OLEHMU 
BETAPA HANCURNYA KELUARGA- 
KELUARGA ITU SETELAH TULANG 
PUNGGUNG KELUARGA 
MEREKA MENINGGAL. 


BAIK KAU 
MEMBUNUH ORANG 
SECARA LANGSUNG 
ATAU TIDAK, PADA 

DASARNYA.... 











JANGAN 
BERANI-BERANINYA 
KAU BICARA SOAL AYAH- 
KU DENGAN MULUTMU 
YANG KOTOR 


KAU TENTU BISA 

DENGAN MUDAH 
MENGANCAM UNTU! 

MEMBUNUHKU. 


AKAN 
KUBUNUH 
KAU!!! 


TAPI SEKALI 
LAGI, KAU CUMA 
ANAK YANG 
BERUNTUNG, 
NAK. 

















SEMUA 
ANAK YANG KAU 
BULLY..... 





SEMUA 
KORBAN ITU 


MEREKA 
BERHASIL SELAMAT 
DARI PENINDASANMU 
SEBENARNYA KARENA 
MEREKA ITU 


SEBENARNYA 
SECARA MENTAL 
DAN FISIK LEBIH 
KUAT DARI YANG 
KAU KIRA. 








MEREKA 
ITU LEMAH..... 














KAU MUNGKIN 
SUDAH JADI SEORANG 
PEMBUNUH JUGA. 


ul 





MEMBUNUH 
BENAR-BENAR 
BUKAN PERKARA 
YANG BESAR. 





: | 
S 
PET TERN] 


ORANG ASING MUNGKIN SUDAH 


MEMBUNUH LEBIH 
YANG BERNAMA BANYAK ORANG YANG 


'MANDEUK' ITU..... TAK TERHITUNG JUMLAH- 
NYA DARIPADA 


AKU. 








BOS ORANG ITU, 
YANG BERNAMA 
GWANGCHEOL JEON, 
ADALAH SEORANG 


LINTAH DARAT 


JADI DIA 
PASTI SUDAH 
MENGGANTUNG 
BEGITU BANYAK 
ORANG, LALU ME- 
MASUKKAN MEREKA 

KE DALAM DRUM 
MINYAK DAN ME- 
LEMPARKANNYA 

KE LAUT, 





ADALAH JENIS 
ORANG YANG 
ORANG-ORANG MENSTEMPEL KERTAS 


YANG DISEBUT 
ELIT SOSIAL, YANG ee 


PERNAH KUTEMUI PENDERITAAN 


PADA JUTAAN RIBU 
ORANG, BAHKAN TANPA 
SEKELEBAT EMOSI DI 
WAJAH MEREKA, 
















TAK HABIS 

PIKIR, KENAPA 
KAU MELAKUKAN 
INI PADAKU. 









KURASA, ORANG 
YANG MELAKUKAN 
HAL SEPERTI INI, 
KAN, ВАМУАК. 





SN AAAAA 
КА HHHHH!!! 


Wott Kru 


| 


if 








AKU TIDAK 


AKAN JATUH DALAM 
HASUTAN BODOH 
МАСАМ ПУ. 





KURASA, INI 
GILIRANKU. 


























N 








MATI 
UNTUKKU. 





